
Laporan Pemasukan Donasi Dakwah YPIA 
Februari 2012 

Alhamdulillahi robbil 'alamin. Wassholatu was salamu 'ala ashrofil anbiya'wal mursaliin. Wa 
'ala aalihi wa ashabihi ajmai'iin. Amma Ba'du. 
Allah subhanahu wa ta'ala berfiman yang artinya: 

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan siang hah secara 
tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. 
Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak [pula] mereka bersedih hati " 
[QS.AlBaqarah:274] 

Berikut kami laporkan catatan pemasukan donasi dakwah YPIA dan deskripsi ringkas 
kegiatan yang telah dilakukan pada bulan Februari 2012. 

Tabel Catatan Pemasukan pada Bulan Februari 2012 



No 






Via 




Tanggal 


Donatur 


Jumlah 


Peruntukan 








1 


6-Feb-12 


Gezag Akbar 


Langsung 


Rp 


200.000 


YPIA 


2 


3-Feb-12 


Bu Mayang 


Mandiri 


Rp 


50.000 


YPIA 


3 


2-Feb-12 


Pak Djarwo 


BNI Syariah 


Rp 


50.000 


YPIA 


4 


6-Feb-12 


Bu Elly 


BCA 


Rp 


300.000 


Buletin At Tauhid 


5 


8-Feb-12 


Ardi 


BNI Syariah 


Rp 


300.000 


YPIA 


6 


12-Feb-12 


Ekawanto Sutrisno 


BSM 


Rp 


500.000 


YPIA 


7 


15-Feb-12 


Farsa Septia 


BNI Syariah 


Rp 


150.000 


YPIA 


8 


21-Feb-12 


Zahril 


BCA 


Rp 


500.000 


YPIA 


9 


9-Feb-12 


Andi Irawan 


BNI Syariah 


Rp 


5.000.000 


Tablig Akbar 


10 


15-Feb-12 


Ari Wahyudi 


Langsung 


Rp 


300.000 


Tablig Akbar 


11 


15-Feb-12 


Martono 


Langsung 


Rp 


200.000 


Tablig Akbar 


12 


16-Feb-12 


Toko Ihya Jogja 


Langsung 


Rp 


1.400.000 


Tablig Akbar 


13 


26-Feb-12 


Abu Hasan Putra 


Langsung 


Rp 


100.000 


YPIA 


14 


26-Feb-12 


Komaruddin 


Langsung 


Rp 


100.000 


Buletin At Tauhid 


15 


27-Feb-12 


Adib 


Muamalat 


Rp 


100.000 


YPIA 


16 


27-Feb-12 


Hendra 


Mandiri 


Rp 


300.000 


Muslim Centre, YPIA, & Beasiswa 


17 


28-Feb-12 


081568584** 


BSM 


Rp 


1.000.000 


YPIA 


18 


29-Feb-12 


Ikhwan Klaten 


BNI Syariah 


Rp 


35.000 


YPIA 


TOTAL 




Rp 


10.585.01 


DO 







1%_ 


1% 




















■ YPIA 










29% 


■ Buletin 


Diagram Persentase 
Pemasukan Donasi 










Tablig Akbar 


Menurut Kegiatannya 


65% 






■ Muslim Center 
Beasiswa 









Rpl2.000.000 
RplO.000.000 
Rp8.000.000 
Rp6.000.000 
Rp4.000.000 
Rp2.000.000 
Rp- 



Rpl^585.000 


/ 


* Rp7.415.000 


\, J> Rp4.400.000 




Rp3.645.000 


Rn? 


innnnn 




i i i i i 



Grafik Pemasukan Donasi 
dari Bulan Oktober 2011 
sampai Februari 2012 



Oktober November Desember Januari Februari 



Laporan Kegiatan pada Bulan Februari 2012 : Tabligh Akbar Bersama Ulama Timur 
Tengah 

Diantara kegiatan dakwah yang telah dilakukan oleh Yayasan Pendidikan Islam Al Atsari 
pada bulan Februari 2012 lalu adalah Tabligh Akbar Bersama Ulama dari Timur Tengah. 
Tabligh akbar yang pertama bertemakan "Mutiara Nasihat Ulama untuk Umat" dengan 
pemateri Syaikh Prof. Dr. Abdur Rozaq Al-Muhsin Al-Badr (Guru Besar Universitas Islam 



Madinah dan Pengajar di Masjid Nabawi]. Kegiatan ini dilaksanakan di Masjid Kampus 
UGM pada hari rabu, 15 Februari 2012 dimulai selepas maghrib dan berakhir pada pukul 
22.00 WIB, dengan peserta mencapai 1000 orang. Adapun tabligh akbar yang kedua 
bertemakan "Meraih Kecintaan Allah" dengan pemateri Syaikh Dr Abdul 'Azhim Badawi 
(dosen Universitas Al Azhar Mesir dan pengarang Kitab Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal 
Kitaabil Aziiz). Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 20 Februari 2012 di Masjid Syuhada 
Yogyakarta pada pukul 15.30-17.30. Alhamdulillah, -dengan kemudahan dari Allah- kedua 
tabligh akbar tersebut juga disiarkan langsung melalui www.radiomuslim.com. 

Berikut kami lampirkan publikasi kegiatan Tabligh Akbar bersama Syaikh Dr. Abdul 'Azhim 
Badawi: 






Hadirilah! 

Kajian Umum 



MERAIH 
(9 ) KECINTAAN 

/ A T T A T ¥ SUBHANAMAHU 

- y A AH WATA'ALA 



iyaikh Dr. Abdul T Azhim Badawi 

(Beliau adalah Ulama Mesir dan Pengarang Kitab Fikih yang berjudul 
"Al Wajiiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaabil Aziiz") 



in. 20 Februari 2012 Pukul 1 5,30 s.d 1 7.30 Wl B Masjid Syuhada Yogyakai 



L Hue 


♦ 


:AJiQrajsiri | 




SHilu 








|fPW 




Y s 


I'l nyek'iiggnra K.ijian; 
asan Pendidikan Islam Al Atsan 


i^5JS 


n^*- 







Publikasi Tabligh Akbar bersama 
Syaikh Dr. Abdul 'Azhim Badawi 



"Apahila Allah telah mencintai 

seorang hamba, Dia akan 

memudahkan seluruh badan 

hamba tersebut untuk taat 

kepadaNya." (Syaikh Dr Abdul 

'Azhim Badawi) 



Demikian laporan ini disusun oleh Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada donatur yang telah memberikan bantuannya. Semoga 
mendapat balasan berlipat dari Allah. Jazakumullahu ahsanaljaza'. 

Bagi donatur yang ingin memberikan bantuan dalam kegiatan dakwah, bisa ditransfer ke 
nomor rekening Bidang Donasi Dakwah YPIA sebagai berikut: 

1. Bank BNI Syariah dengan no. rekening 0241913801 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

2. Bank Muamalat dengan no. rekening 0001247776 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari Yogyakarta 

3. Bank Syariah Mandiri dengan no. rekening 0300132637 
Atas nama YPIA Yogyakarta 

4. Bank CIMB Niaga Syariah dengan no. rekening 508.01.00028.00.0 
Atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari 

Donatur yang telah menyalurkan bantuan dimohon memberikan sms konfirmasi ke no. 
085747223366 (Muhammad Rezki Hr) 

Untuk mendapatkan info mengenai berbagai kegiatan Donasi Dakwah YPIA silahkan 
bergabung dengan akun Donasi Dakwah YPIA di Facebook dengan ID : Donasi Dakwah 
YPIA. Jika ada pertanyaan terkait kegiatan Donasi Dakwah YPIA, bisa dikirim ke email 
donasidakwah.ypia@yahoo.com atau donasi.dakwah.ypia@gmail.com 




